V 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

SliSISISSP http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 26 Pebruari 201 2/04 Rabi’ul akhir 1 433 Brosur No. : 1 590/1 630/IA 



Rasulullah SAW suri teladan yang baik (ke-83) 

Tentang Nikah (7) 

15. Mendatangi undangan walimah 


* > * 


* ' J' t t e s ' 


O S s' J O s' 


^ s' O / * , O s' 


t . - . ' t ° 



0 * 's' * 

s' » S ■ J' ». J' s' 'l# O s' 


s' 


S’ s' 


> ' s' } n „ O X „ O 

^ » . J' s' 'l# O s' . o .# * . \' I o ^ | 

/ / / / yy 




* o o 


// O J' t , ', ' ,' i ' t , ? . ''J*, s' 

Xoj d jpjJl Jjl4rl f' lllj 

x y y y 


y O 


} k y\>* 


y y 


y 


y yy 



Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Haknya orang Islam atas orang Islam yang lain ada lima, yaitu : 
1. menjawab salam, 2. menjenguk orang sakit, 3. mengantarkan jenazah, 
4. mendatangi undangannya, dan 5. mendoakan orang yang bersin 
(apabila dia mengucapkan Alhamdu lillaah)". [HR. Bukhari juz 2, hal. 70] 


jO'l > :JU ^ iii 01 iXi J & 


y y 


y 


y 


* 

a 


131 : Jli U\ SjLj 1 ^ 4 :Jl 


T* 








y 










C 




Jli 









OyO 
♦ ♦♦ 


<2 A AA/J 





A o j> s' ' 

C 


Jh\ Julti jjip '3 






) V * o : i 

/ 

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda , "Haknya orang 
Islam atas orang Islam yang lain ada enam. Lalu (beliau) ditanya , "Apasaja 
enam itu ya Rasulullah ?". Beliau menjawab , "1. Apabila kamu bertemu 
dengannya ucapkanlah salam kepadanya, 2. Apabila dia mengundangmu 
maka datangilah, 3. Apabila dia minta nasehat kepadamu maka berilah 
nasehat, 4. Apabila dia bersin dan memuji Allah maka doakanlah dia, 5. 
Apabila dia sakit maka jenguklah, dan 6. Apabila dia meninggal maka 
antarkanlah jenazahnya". [HR. Muslim juz 4, hal. 1705] 


. ^ * f 

/ O */ r / , / * . / » t , ^ ^ 


J * ' ' 


o s t 0 s 


W j* ^ aiT & J>. J J 


y S 




y 


° 0 * h < t x £ 0 x ^ 


J* » ^ oj* X 


^ 0^0 


X 0 ^ 






f »o J* x x ^ 


'l 1 1 'A <j jUJl 4 J j 


X / 



Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya ia berkata, "Seburuk-buruk makanan 
adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang- 
orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Dan barangsiapa 
yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah 
dan Rasul-Nya SAW". [HR. Bukhari juz 6, hal. 144]. 







Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata, “Seburuk-buruk makanan 
adalah makanan walimah yang diundang padanya orang-orang kaya, 
sedang orang-orang miskin ditinggalkan. Dan barangsiapa yang tidak 
mendatangi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan rasul- 
Nya". [HR. Muslim juz 2, hal. 1054] 


2 



J! lil :Jli ^ “Ji\ 01 yj> £ 


' * a 0 ' 

S / t S S 


/ X 


& &* . x x >S 


X / 


/ 




/ 






X / 

&' o S 


\ . o r : Y .c-^ssc-jU y j£ 


X 


* 


Dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila salah 
seorang diantara kalian diundang pada walimah pernikahan, maka 
hendaklah ia memenuhinya". [HR. Muslim juz 2, hal. 1053] 


yy } } 

0 .X 


yy} y O 


J U :J^ > J 4>l 


x ox S o / 


/ ^ 


:Jli £ > 


/ 








: Jli .1^1 13! o jj& 

/ z' XX 


X X 


X. 


0 * 


o }o 


X 



♦ ' • 


♦ ♦♦ 




&\ J 


X 


X 


X 

o . ^ 


o * 


i N 
f ^ Z 

*♦ I . 


0 } y 

yy j 


X X 


> j > j JP> U Ji & & X 


X 


X 


X 


X 


X X 




nS t x 


t t ! 

X 


Dari Nafi', ia berkata : Saya mendengar 'Abduiiah bin 'Umar RA, ia berkata 
: Rasulullah SAW bersabda, "Penuhilah undangan ini apabila kalian 
diundang kepadanya". Nafi' berkata : Dahulu 'Abduiiah (bin 'Umar) 
menghadiri undangan walimah pengantin dan bukan pengantin , padahal ia 
sedang berpuasa. [HR. Bukhari juz 6, hal. 144]. 


^ * 0 ' 

0 ' 


y 


Jl X Jb- 


} . y y y y 

0 } y ^ ^ 


X 




lil Al Jli : Jli > & 


X 


X 


X 


X 


X 


^ * O Y 



Dari Ibnu 'Umar, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah 
seorang diantara kalian diundang untuk mendatangi walimah, maka 
hendaklah ia datang". [HR. Muslim juz 2, hal. 1052]. 


a p 


‘J’j* 


X 


X 




X X XXX 

- *x * 


X 


lil Al J^J Jli : Jli ,1 ^ 


X 


X 


X 


X 


3 



0 


0 


0 


0 


0 


0 s' 


0 / » / 


't r' 




& 0 s' 

s' i s' ^ 


j 15" <jl j \./sA* CLjC/? j 15" <jli 


/ X 




0/ 




u - 


/ 






/ 




) >oi ; \ 

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SA W bersabda , "Apabila salah 
seorang diantara kalian diundang (mendatangi walimahan), maka 
hendaklah memenuhinya. Apabila ia sedang berpuasa , maka hendaklah 
mendo’akannya, dan apabila tidak berpuasa , maka hendaklah ia makan". 
[HR. Muslim juz 2, hal. 1054] 

" -* 0 " . \ i 'V * ' /t.~ "* °i " * t r 0 ' 

cy -c / 3 

S' 

\ * or :Y 

/ / / X / 




Dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, ia berkata : Rasulullah S A W bersabda, 
"Barangsiapa yang diundang pada walimahan pernikahan atau yang 
semacamnya, maka hendaklah ia penuhi undangan itu". [HR. Muslim juz 
2, hal. 1053] 





% 



Dari Nafi' bahwasanya Ibnu 'Umar mengatakan dari Nabi SA W, beliau 
bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian mengundang 
saudaranya, maka hendaklah ia mendatanginya, baik itu walimahan 
pernikahan atau yang semacamnya". [HR. Muslim juz 2, hal. 1053] 



4 



rft\ :r ijb ^1 3 Lsj'-' J^i »j^> jS- Jc- 

/ / ^ / 


r v n 

Da/7 Nafi’, ia berkata : ‘Abdullah bin ‘Umar berkata : Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa diundang (untuk mendatangi walimah) kemudian 
tidak memenuhinya, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan 
Rasul-Nya, dan barangsiapa menghadiri walimah tanpa diundang, maka ia 
masuk laksana pencuri dan keluar sebagai orang yang merampok". [H R. 
Abu Dawud juz 3, hal. 341 , no. 3741 , dla'if karena dalam sanadnya ada 
perawi bernama Abaan bin Thooriq, ia majhul]. 

16. Do a untuk pengantin. 



Y^r* cT t Y : Y -sjb y \ 

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW apabila mendo’akan orang 
yang menikah, beliau mengucapkan “Baarokalloohu laka wa baaroka 
‘alaika wa jama’a bainakumaa fii khoir” (Semoga Allah memberikan 
berkah kepadamu, dan semoga Allah mencurahkan berkah kepadamu, 
dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan). [HR. 
Abu Dawud juz 2, hal. 241 , no. 21 30]. 



^ * O 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW apabila mendo’akan (orang 
yang menikah), beliau mengucapkan, “Baarokalloohu lakum wa baaroka 
‘alaikum wa jama’a bainakumaa fii khoir” (Semoga Allah memberikan 

5 



berkah kepada kalian, dan semoga Allah mencurahkan berkah kepada 
kalian, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan). 
[HR. Ibnu Majahjuz 1, hal. 614, no. 1905]. 


17. Apabila ada dua undangan 

9- / & / & 


. x o o o / * o £ » o o/ }■ o ^ 

t/ t/ CS^ J' Ji j* 


/ 




/ / / 
/ / / 








X / 




rli lll : Jli ^ yj! 0! ^ ^3 

♦♦ ♦♦ 

z' / / z' / 


/ / 




0 / 


^ * *' » < « ^ ^ ^ ^ .. 




0/ / 


^ ^ ^ .. 


ji. oi , ,ijt> n*> i& l 4?> oii t i& 


rvoi :^j irtt :r -p y c£4Sl 

/ X X 

Dari Humaid bin ’Abdur Rahman Al-Himyariy, dari seorang laki-laki 
shahabat Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 'Apabila ada dua 
undangan yang bersamaan, maka penuhilah yang lebih dekat pintunya 
diantara keduanya itu, karena yang lebih dekat pintunya itu adalah 
tetangga yang paling dekat. Dan jika salah satu diantara dua undangan itu 
datang lebih dahulu, maka penuhilah undangan yang datangnya lebih 
dahulu". [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 344, no. 3756]. 


18. Tidak ada batasan tertentu tentang lamanya walimah 




o ^ 




& & f ^ s' f 0 s' s' s s & 

0 f 0 s' ^ ° ' \'* i l °i y ’ ii lt** ^ ♦ I 

j -J>- fji J j' ^ 0' 

X ^ X / / 

0« 

rvto c rt ) :r y . * ll j } 


# * 
s' 0 } 


f 0 s' 


dJliJ! £31 


6 



Dari Oatadah dari Ai-Hasan (Al-Bashriy) dari Abdul lah bin ‘Utsman Ats- 
Tsaqafiy dari seorang laki-laki yang buta sebelah matanya dari Tsaqif, 
dikatakan bahwa dia mempunyai nama terkenal, yaitu pujian yang baik. 
(Oatadah berkata), "Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin 'Utsman, maka 
aku tidak tahu siapa namanya". Laki-laki itu berkata : Bahwasanya Nabi 
S/Al/1/ bersabda, "Walimah pada hari pertama adalah benar, pada hari 
kedua dikenal, dan pada hari ketiga adalah sum'ah dan riya' (untuk 
mencari wah)". [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 341 , no. 3745, dla’if]. 

Keterangan : 

Hadits di atas adalah dla’it, karena sumbernya (akhir sanad) adalah dari 
seorang laki-laki dari Tsaqif yang tidak jelas siapa nama orang tersebut, 
andaikata namanya betul Zuhair bin ‘Utsman itupun masih diperselisihkan 
tentang keshahabatannya, lagi pula dalam sanad hadits tersebut ada 
perawi bernama ‘Abdullah bin ‘Utsman Ats-Tsaqafiy, ia majhul. Bahkan 
ada riwayat yang menyebutkan ada yang mengadakan walimah sampai 7 
hari, sebagaimana riwayat berikut : 


/ 





. X X ^ O 0 

L£0 


^ C <3 ^ 


/z' / 0 

0 » , _ X / 0 / 


' w w ~ i u- - • 


yy y 

y 0 yy 


0 * / 


& s 0 $ / .s 0 . f 0 / . ^ 1^1* ^ | | 0 } s 

^)\ *_&lp.3 g 2 1 j 15 .^u) 4^1 

“y f y 


y 


y 


W'! oy coon :r J,\ Ji\ .cujlj 'Ji IbJ J cf. 


J* z 




Dari Hafshah (binti Siiriin), ia berkata : (Ayahku mengatakan) bahwa ketika 
ayahku Siiriin menikah, ia mengundang para shahabat Rasulullah SAW 
selama tujuh hari. Ketika harinya orang-orang Anshar, ayahku 
mengundang mereka, termasuk shahabat Ubay bin Ka’ab dan Zaid bin 
Tsabit. [HR. Ibnu Abi Syaibah juz 3, hal. 556, no. 17157]. 

Dari sini bisa diambil kesimpulan : 

Tidak ada batasan tertentu dari Nabi SAW tentang lamanya mengadakan 
walimah. Walloohu a’lam. 


7 



19. Menghadiri undangan, lalu melihat kemungkaran 





0 x / 






: 's .jCJV' dlii j 4JiJ Oli 

/ / / / / / / / 


"Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaklah ia 
mencegahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah ia 
mencegahnya dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, hendaklah ia 
mencegahnya dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman”. [HR. 
Muslim juz 1 , hal. 69] 


Disamping hadits di atas, Allah SWT berfirman : 



Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu dalam Al-Qur'an, bahwa 
apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diejeknya, maka 
janganlah kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka itu memasuki 
dalam pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (jika kamu berbuat 
demikian) tentulah kamu sama dengan mereka. [QS. An-Nisaa' : 140] 


Bersambung 


8 



